Masa Khidmad 


PROFIL 
LAKPESDAM 


"Jangan bertanya 
aku mendapatkan apa dari NU 
tetapi bertanyalah 

apa yang bisa aku berikan 
kepada NU" 


———  — 
KH. IDHAM CHALID 


Kontak 

LAKPESDAM PWNU NTB 

Jalan Sunan Ampel II Blok C.1 No.10 

Perumahan Bumi Kodya Asri Kelurahan Jempong. 
Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram-NTB 


wwwlakpsdampwnuntb.com 
lakpesdampwnuntbagmail.com 
lakpesdam Nu Ntb 

alakpesdampwnuntb 3 

lakpesdamnuntb 
01917026119/087891576258 


Pengantar 


syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah 
memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga pengurus dapat 
menyelesaikan penyusunan profil Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (Lakpesdam PWNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, 
yang telah memberikan petunjuk dan pengajaran untuk senantiasa 
menjadi manusia yang memberi manfaat kepada sesama. 


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu tersusunnya profil Lakpesdam PWNU NTB masa khidmad 
2019-2024. Keberadaan profil ini menjadi penting untuk menjadi 
bahan pihak-pihak terkait dalam mengetahui dan memahami 
kelembagaan LakpesdamNU yang dibentuk dan diberikan mandat 
oleh PWNU NTB, melakukan kajian, pengembangan sumberdaya 
manusia dan mendinamisir NU dalam merespon isu-isu aktual yang 
dialami oleh masyarkat. 


Penyusunan profil Lakpesdam PWNU NTE ini juga menjadi salah satu 
komitmen pengurus masa khidmad 2019-2024, dalam membenahi 
kelembagaan lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya profil ini diharapkan 
akan lebih mudah bagi pengurus untuk menjelaskan tugas-fungsi dan 
kewenangan yang diemban Lakpesdam kepada jamaah NU secara 
khusus , peneliti, Kampus, NGO, Pemerintah maupun masyarakat 
umum lainnya. 


Semoga kehadiran profil Lakpesdam PWNU NTB ini memberikan 
manfaat bagi semua..amiiin. 


Ketua Lakpesdam PWNU NTB 
Muhammad Jayadi 


Daftar Isi 


o1 02 


aman Caver Kontak 


25 ea 


Tugas Fungsi psi Msi 
Mandi Lahgesgam 
an PWNUNTa 
PWNUNTO 
“Nai yang iarut Pengurus 
“dan Asas Kerja Lakpesdar 
PWNU NT 


Profil Lakpesdam PWNU NTB 


Berikut adalah mandat, fungsi dan tugas Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (Lakpesdam PWNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai 
lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan kajian dan 
pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan internal maupun 


eksternal NU 


MANDAT 


Bahwa mandat Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Marusia 
Pengurus Wlayah Nahdlatul Ulama Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Lakpesdam PWNU 
INTBI berdasarkan pada: Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga serta hasi 
muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2015 


manusia dalam rangka meningkatkan 


“dmah kepada warga NU! 


Fungsi || 


Bahwa fungsi Lembaga Kajlan dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 
(Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lakpesdam 
(PWNU NTB) adalah :pertama sebagai 
perangkat nk-tank berkaitan dengan 
pengembangan peran strategis NU dalam 
bermasyarakat. berbangsa dan bemegara. 
“Kedua sebagai penggerak dan dinamisator 
“alam penyusunan potapola 
pengembangan SDM d Ingkungan NU. 


Mengembangkan dan memberdayakan 
sumberdaya manusia NU, melalui 
engvatan kelembagaan Garniyai dan 
“warga NU Uama'ah pelatran-pelathan 
telat dan tematik, mengembangkan 
togram percontohan pemberdayaan 


MENGUATKAN JANNAH MENBLSDAYAKAN JANAAN 


VISI MISI 
5.1 LAKPESDAM 
PWNU NTB 


KAA 
- 
VISI LAKPESDAM NU 


Sebagai pusat kajian dan pengembangan SDM NU untuk 
mewujudkan organisasi dan warga (jam'iyah dan jama'ah) NU 
yang peka, unggul, memiliki daya saing, kritis, peduli, amanah, 

menuju kemandirian jam'iyah dan Jamaah 


MISI LAKPESDAM NU 
Melakukan kajian-kajian strategis untuk meningkatkan peran 
NU dalam merespon dinamika masyarakat 


Menggerakkan SDM NU agar Mengembangkan kerjasama, 
lebih dinamis dan aktif untuk Jaringan dan kolaborasi dalam 
merespon kebutuhan dan rangka memperluas khidmad dan 
kepentingan jamaah kemanfaatan 


NILAI YANG DIANUT 


@ Ml Adalah (keadilan) 


aa) Al Musawah (Kesetaraan) 


@ Al Tawasuth (Moderat) 


@G AM -Tawazun (Keseimbangan) 


@ Al Tasamuh (Toleran) 


ASAS KERJA Ni 


LAKPESDAM PWNU NTB, juga memegang teguh prinsip Mabadi Khaira 
Ummah, yaitu As-Shidau (jujur), Al-amanah (dapat dipercaya), Al- 
Adalah (bertindak adil), At-ta'awun (saling menolong), Al-istigomah 
(konsisten dalam memegang agama Allah). Asas kerja yang 
dipedomani LAKPESDAM PWNU NTB adalah : 


O1 — Konsisten dalam prinsip 

02 — Keadilan dan kerakyatan dalam orientasi 
03 — Ilmiah dan tabayyun dalam menyelesaikan masalah 
04 — Musyawarah dalam pengambilan keputusan 
05 — Realistis dalam perencanaan 

06 — Manusiawi dalam ucapan dan tindakan 
07 — Profesional dalam kerja 

08 — Terbuka dalam manajement 

09 — Kebersamaan dalam langkah 


Profil Lakposdam PWNU NTB 


PENGURUS WILAYAH 


r 
! 
1 
| 
: 
! 
| 


: 
Ki 
hi 
Hi 
: 
H 


" 
8 
- 
| 
| 
H 


nj 
Z 
! 
Hi f 
La 


i 1 
| 
| 
| 
| 


Ef 
4 
if 
: 
| 
! 


Program Kerja 


Selama lima tahun masa khidmad Lakpesdam PWNU NTB telah 
menetapkan program kerja melalui rapat kerja pengurus yang telah 


disepakati dengan musyawarah mufakat. 


PAN NN D 


: RAPAT KER!A —-.HUNAN 


dir 


Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nur 


hasil Konferansi wilayah N 


9 dengan memfo 


2 8 tahun masa khidm: 


PROFIL LAKPESDAM PWNU NTB 


PROGRAM 
LAKPESDAM PWNU 


NTB 


1 


PENDIDIKAN DAN 
KADERISASI 


KAJIAN DAN 
PENELITIAN 


3 


PENGUATAN DAN 
PENATAAN 
KELEMBAGAAN 


Ii. 


PENGEMBANGAN 
MEDIA DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 


am 


PENGUATAN DAN 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI 


6 
PEMBERDAYAAN 
POLITIK WARGA 


- 


LINGKUNGAN HIDUP 


8 


ADVOKASI KEBIJAKAN 
PUBLIK 


PENGUATAN 
TOLERANSI DAN 
KEBERAGAMAN 


"GAGASAN-KOLABORASI-KEMANFAATAN" 


LAKPESDAM PWNU NTB 


LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA MANUSIA PENGURUS WILAYAH 
NAHDLATUL ULAMA PROVINSI NUSA 
TENGGARA BARAT 


Jalan : Sunan Ampel! Blok C No.10 BTN Bumi Kodya Asri Kelurahan 
empong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.NTB 


